WikipediA 


Bahasa Tok Pisin 


Tok Pisin merupakan sebuah bahasa resmi Papua Nugini. 
Bahasa ini termasuk bahasa kreol dan berdasarkan bahasa 
Inggris . Kata Tok Pisin berasal dari kata-kata Inggris talk 
('berbicara') dan pidgin ('bahasa pijin'). 

Kosakata Tok Pisin untuk 5/6 bagian berasal dari bahasa- 
bahasa Indo-Eropa sedangkan 1/6 lainnya terutama dari 
bahasa-bahasa Austronesia. 


Dituturkan di 

Tok Pisin 

Tok Pisin 

Papua Nugini 

Wilayah 

Papua Timur 

Penutur 

3-4 juta; 120.000 penutur 

bahasa 

ibu (tidak tercantum tanggal) 

Rumpun 

Sebuah kreol berdasarkan 

bahasa 

bahasa Inggris Tok Pisin 

Bahasa 

Status resmi 

Papua Nugini 

resmi di 

Diatur oleh 

_ 

ISO 639-1 

Kode bahasa 

ISO 639-2 

tpi 

ISO 639-3 

- 



Wikipedia juga 

' • J 

mempunyai edisi 


Bahasa Tok Pisin 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Tok_Pisin&oldid=14372792" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 November 2018, pukul 02.03. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






























